10. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku 
suatu tanda". Tuhan bertirman: "Tanda bagimu 
ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap 
dengan manusia selama tiga malam, padahal 
kamu sehat". 

11. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, 
lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah 
kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. 

12. Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu 
dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan 
kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, 

13. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi 
Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah 
seorang yang bertakwa, 

14. dan seorang yang berbakti kepada kedua 
orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang 
sombong lagi durhaka. 

15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia 
dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada 
hari ia dibangkitkan hidup kembali. 

16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al 
Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari 
keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, 

17. maka ia mengadakan tabir (yang 

melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus 
roh Kami (yakni malaikat Jibril) kepadanya, maka ia 
menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia 
yang sempurna. 

18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku 
berlindung dari kamu kepada Tuhan Yang Maha 
pemurah, jika kamu adalah orang yang bertakwa". 

19. la (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini 
hanyalah seorang utusan (dari) Tuhanmu, untuk 
memberimu seorang anak laki-laki yang suci". 

20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku 
seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah 
seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan 
(pula) seorang pezina!" 



■f\ i&i ‘U 'd j^U.1 oj 3li © 1 

bahwa tanda-2 (Alloh) tanda bagiku jadikanlah/ Tuhan- (Zakaria) sesuatu 

tidak kamu bertirman berilah ku berkata 9 

syai-a (9) Qala rabbij 'al li ayah qala ayatuka alla 



^ ^ > 



(Jp 

kaum- atas/ maka dia dalam kea- malam tiga 

nya kepada keluar 10 daan sehat 

tukalliman nasa tsalatsa layalin sawiyya (10) Fakharaja 'ala qaumihi 









dengan 



kamu 



manusia bercakap-2 



") JLc-j 


6 >0 


\>> * / 


0 ' 


•<4\ 






& 


dan 


pada waktu 


mereka 


supa- 


kepada 


lalu dia mem- 


mihrab 


dari 


11 petang 


pagi 


bertasbih 


ya 


mereka 


beri isyarat 







minal mihrabi fa-auha ilaihim an sabbihu bukrataw wa'asyiyya (11) 



J) ilil 



\ /> 






ketika kanak- hikmah dan Kami telah dengan kuat/ Kitab 

12 kanak memberinya sungguh-2 itu 

Yayahya khudzil kitaba biquwwatiw wa-atainahul hukma shabiyya (12) 



ambillah wahai 
Yahya 







Wj 


w ' 


^6 


b 


O 


Irt 




dan ti- 


kepada kedua 


dan seorang 


orang yang 


dan ada- 


dan 


sisi 


dari 


dan rasa be- 


daklah 


orang tuanya 


yang berbakti 


13 bertakwa 


lah dia 


kesucian 


Kami 




las kasihan 



Wahananam mil ladunna wazakataw wakana taqiyya (13) Wabarram biwalidaihi walam 



> > >/ 


(k) 


4U 


fji ^ 


P-j 


) ijj 




& 


dia me- 


dan pa- 


dia dila- 


pada atas- 


dan se- 


orangyang 


orangyang 


dia 


ninggal 


da hari 


hirkan 


hari nya 


jahtera 14 


durhaka 


sombong 




yakun jabbaran 'ashiyya (14) 


Wasalamun 'alaihi yauma wulida wayauma yamutu 








Sl 




OCit 


<4 ^ 




> '*> 


(*jij 










ia mening- 


ke- 


Maryam 


Kitab 


di dan 


hidup 


dia dibang- 


dan pa- 


galkan 


tika 






dalam ingatlah 


15 


kitkan 


da hari 



wayauma yub'atsu hayya (15) Wadzkur fil kitabi maryama idzin tabadzat 





. . »> 


> 

ot 










ht 


tabir 


mereka 


dari 


maka ia meng- 


sebelah 


suatu 


keluar- 


dari 






selain 


ambil/mengadakan 


16 timur 


tempat 


ganya 





min ahliha makanan syarqiyya (16) Fattakhadzat min dunihim hijaban 



Si 










/ >> 




% 


sungguh 


(Maryam) 


sama/se- 


manu- pada- 


maka dia 


ruh Ka- 


kepa- 


lalu Kami 


aku 


berkata 


17 benarnya 


sia nya 


menyerupai 


mi (Jibril) 


danya 


mengutus 



fa-arsalna ilaiha ruhana fatamats-tsala laha basyaran sawiyya (17) Qalat inni 

j \pj °Gi 0 %£ bi Gil. 

utusan aku sungguh dia orangyang kamu jika dari kamu kepada Yang ber- 

hanyalah berkata 18 bertakwa adalah Maha Pemurah lindung 

a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya (18) Qala innama ana rasulu 





4 » ' 

<j' 




^ ' 










bagi- adalah 

ku 


bagai- 

mana 


(Maryam) 

berkata 


yang 

19 suci 


seorang 
anak laki-2 


kepada 

kamu 


untuk aku 
memberi 


Tuhan 

kamu 



rabbiki li-ahaba laki ghulaman zakiyya (19) Qalat anna yakunu li 





W ^ 


>/ 

A\ 








rS 




demiki- 


dia 


seorang 


aku 


dan 


seorang 


menyentuh 


dan 


seorang 


anlah 


berkata 


20 lacur/jalang 


adalah 


bukan 


manusia 


tubuhku 


tidak 


anak laki-2 



ghulamuw walam yamsasni basyaruw walam aku baghiyya (20) Qala kadzaliki 





^ // 

'JJ 










£ 


/> 

J* 




j\5 


dan 


bagi ma- 


tanda 


dan hendak 


mudah 


bagi-Ku 


ia/ 


Tuhan 


berfir- 


rahmat 


nusia 




Kami jadikan ia 






hal itu 


kamu 


man 



qala rabbuki huwa 'alayya hayyinuw walinaj'alahu ayatal linnasi warahmatam 



9 / 

Jubli 


41JLa.>t3 


❖ 0 


\i 

L jiOA 






llj 

. — ’ 


lalu ia me- 


maka ia me- 




diputuskan 


perkara 


dan 


dari 


ninggalkan 


ngandungnya 


21 






adalah 


Kami 



minna wakana amram maqdhiyya (21) Fahamalat-hu fantabadzat 











iLL £& 
*• ^ 


4j 

> > 


pohon pangkal/ kepa- 


rasa sakit akan 


maka men- 




yang suatu 


dengan- 


kurma batang da 


melahirkan 


datangkan 


22 


jauh tempat 


nya 


bihi makanan qashiyya (22) Fa-aja-ahal makhadhu ila jidz'in nakhlati 






(k) 


> > A, ^ 


'U 




i 


LJU 


yangdilu- terlupa 


dan ada- 


ini 


sebe- 


aku aduhai alang- 


ia ber- 


23 pakan 


lah aku 




lum 


mati kah baiknya aku 


kata 



qalat yalaitani mittu qabla hadza wakuntu nas-yam mansiyya (23) 

0) irt 

mengalir/ di bawah Tuhan telah men- sesung- kalian ber- jangan- sebelah dari maka dia me- 

24 anaksungai kamu kamu jadikan guhnya sedih hati lah bawahnya manggilnya 

Fanadaha min tahtihi alla tahzanl qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya (24) 

0 1 l %£r (S=J JajJj jjicJ' bj 

buah basah/ atasmu/ke- ia akan meng- pohon dengan kepadamu/ dan goyang- 

25 masak pada kamu gugurkan kurma batang ke arah kamu kanlah 

Wa huzzi ilaiki bijidz'in nakhlati tusaqith 'alaiki ruthaban janiyya (25) 



JyJ '-U-' 




ot 




Lu 




4v-L? 




& 


maka ka- sese- 


manusia 


dari 


kamu 


maka 


mata 


dan sejuk- 


dan mi- 


maka ma- 


takanlah orang 






melihat 


adapun 




kanlah 


numlah 


kanlah 


Fakuli wasyrabi waqarri 'aina fa-imma tarayinna minal basyari ahadan faquli 






0 E iLi' 




'\£L 


_i 




^ 9 S 




> 

Oj Jo 


Si 








kepada se- 


hari 


aku ber- 


maka 


berpuasa 


kepada Yang 


bernazar 


sungguh 


26 orang manusia 


ini 


bicara 


tidak 




Maha Pemurah 




aku 



inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiyya (26) 



* 

JLil 


>/ 


lj)'i 






>> 


LTii 


sesung- 


wahai 


mereka 


ia membawanya/ 


kaum- 


dengan- 


maka ia 


guhnya 


Maryam 


berkata 


menggendongnya 


nya 


nya (anak) 


datang 



Fa-atat bihi qaumaha tahmiluh qalu yamaryamu laqad ji ti syai-an 

tp 4$ sr t; sgj* nt <$> 

ada dan tidak jelek/ seseo- ayah ada tidak hlarun wahai saudara aneh/ 

jahat rang kamu perempuan 27 mungkar 

fariyya (27) Ya-ukhta haruna ma kana abukim ra-a sau-iw wama kanat 



4 


of 


9 / 

o* 




jgt 


> / 
'jJ\S 


£ s' 

£1 




LL»' 


da- 


adalah 


orang 


kami ber- 


bagai- 


mereka 


kepadanya 


maka ia 


lacur ibu 


lam 




(anak) 


bicara 


mana 


berkata 


(anaknya) 


menunjuk 


28 jalang kamu 



ummuki baghiyya (28) Fa-asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil 

dan Dia men- Al-Kitab Dia mem- Alloh hamba sungguh (' Isa) anak ayunan 

jadikan aku beri aku aku berkata 29 kecil 

mahdi shabiyya (29) Qala inni 'abdul lahi ataniyal kitaba waja'alani 



21. Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu 

berfirman: " Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar 
dapat Kami menjadikan ia suatu tanda bagi 
manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu 
adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". 

22. <0> Maka Maryam mengandungnya, lalu ia 
menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke 
tempat yang jauh. 

23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak 
memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon 
kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya 
aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang 
yang tidak berarti, lagi dilupakan". 

24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang 

rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, 

sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak 
sungai di bawahmu. 

25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke 
arahmu, niscaya pohon kurma itu akan 
menggugurkan buah kurma yang masak 
kepadamu, 

26. maka makan, minum dan sejukkanlah mata 

(kamu).Jika kamu melihat seorang manusia, maka 
katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar 
berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka 
aku tidak akan berbicara dengan seorang 

manusiapun pada hari ini". 

27. Maka Maryam membawa anak itu kepada 

kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya 

berkata: " Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah 
melakukan sesuatu yang amat mungkar. 

28. Hai saudara perempuan hlarun, ayahmu 

sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu 
sekali-kali bukanlah seorang pezina", 

29. maka Maryam menunjuk kepada anaknya. 

Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara 
dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" 

30. Berkata 'Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba 
Alloh, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia 
menjadikan aku seorang nabi, 



31. dan Dia menjadikan aku seorang yang 
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia 
memerintahkan kepadaku (untuk mendirikan) salat 
dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; 

32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak 
menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. 

33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan 
kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku 
meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup 
kembali". 

34. Itulah 'Isa putera Maryam, yang mengatakan 
perkataan yang benar, yang mereka berbantah- 
bantahan tentang kebenaran (perkataan yang 
benar) dari 'Isaitu. 

35. Tidak layak bagi Alloh mempunyai anak, Maha 
Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, 
maka Dia hanya berkata kepadanya: "Kun (artinya: 
Jadilah)", maka jadilah ia. 

36. Sesungguhnya Alloh adalah Tuhanku dan 
Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu 
sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. 

37. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang 
ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi 
orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari 
yang besar (yakni kiamat). 

38. Alangkah tajam pendengaran mereka dan 
alangkah terang penglihatan mereka pada hari 
mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang 
yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam 
kesesatan yang nyata. 

39. Dan berilah mereka peringatan tentang hari 
penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah 
diputuskan. Dan mereka dalam kelalaian dan 
mereka tidak (pula) beriman. 

40. Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua 
orang yang ada di atas bumi itu, dan hanya kepada 
Kamilah mereka dikembalikan. 

41. Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim 
di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia 
adalah seorang yang sangat benar dan seorang 
Nabi. 



> / 






j 

dengan dan Dia meme- 

salat rintahkan aku 



>, 









aku saja di- seorangyang dan Dia men- 
berada mana diberkati jadikan aku 

nabiyya (30) Waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa-aushani bish-shalati 



seorang 
30 nabi 







&$Jl ^JrhJ 


0 


' > »> 

b» 00 




Dia menja- 


dan 


dengan/ke- dan ber- 




hidup selama 


apa 


dan 


dikan aku 


tidak 


pada ibuku bakti 


31 


aku 


yang 


zakat 


wazzakati ma dumtu hayya (31) Wabarram biwalidati walam yaj'alni 






> »x 


(jfJ 


i s' 


& 




) £i£ 
•• ✓ 


\%*r 


aku me- 


dan 


aku hari 


atasku 


dan kese- 


celaka 


seorang 


ninggal 


hari 


dilahirkan 




jahteraan 32 




sombong 



jabbaran syaqiyya (32) Wassalamu 'alayya yauma wulittu wayauma amutu 



benar perkataan Maryam putra 



/> 




W ^ 


> 


' S' 

CJiJ 


'Isa 


demi- 


hidup 


aku dibang- 


dan 




kian/itu 


33 


kitkan 


hari 



wayauma ub'atsu hayya (33) 


Dzalika 'isab nu maryam qaulal haqqil 








jjj 


> 

oe 


J^Cj 


5 


> 


'd& c. (J) 


Cjj^+J 


> . 




Maha- seorang 


dari 


Dia me- 


bah- 


bagi 


ada ti- 


mereka per- 


di da- 


yang 


suci Dia anak 




ngambil 


wa 


Alloh 


dak 34 


selisihkan 


lamnya 





ladzi fihi yamtarun (34) Ma kana lillahi ay yattakhidza miw walad subhanah 

SS 'ii % ($) *sj5 $ 2 Jjg C.S 



V' 






danTuhan Tu- Alloh dan maka adalah/ jadi- kepa- Dia ber- maka sung- urus- Dia telah ke- 

kalian hanku sungguh 35 jadilah ia lah danya kata guh hanyalah an memutuskan tika 
idza qadha amran fa-innama yaqulu lahu kun fayakun (35) Wa-innal laha rabbi warabbukum 



r cJ 

dari 



> 






s » > 
yang lurus 






iIa 






golongan- maka ber- 

golongan selisihlah 36 

fa'buduh hadza shirathum mustaqim (36) Fakhtalafal ahzabu mim 



jalan 



maka sem- 
bahlah Dia 



o*' J% CJjA JiJ 



h cr' 

mereka sangat tajam yang hari menyak- dari (mereka) orang-2 maka antara 

pendengaran 37 besar sikan kafir yang celakalah mereka 

bainihim fawailul lilladzina kafarG mim masyhadi yaumin 'azhim (37) Asmi' bihim 

yang kese- da- pada orang-orang tetapi mereka datang pada dansangatte- 
38 nyata satan lam hari ini yangzalim kepada Kami hari rang penglihatan 

wa-abshir yauma ya k tunana lakinizh zhalimGnal yauma fi dhalalim mubin (38) 

*> T »>/ ' ? < ■> . » ^ > * ^ s >' >> * 

* fj g&C' 3 fji 

(mereka) ti- dan kela- da- dan per- diputus- ke- penye- pada dan berilah me - 

beriman dak mereka laian lam mereka kara kan tika salan hari reka peringatan 

Wa andzirhum yaumal hasrati idz qudhiyal amru wahum fi ghaflatiw wahum la yu k minun 

^j*^ ji 

dan mereka di- dan kepa- di atas- dan bumi mewarisi Kami sungguh 

ingatlah 40 kembalikan da Kami nya orang-2 Kami 39 

(39) Inna nahnu naritsul ardha waman 'alaiha wa-ilaina yurja'un (40) Wadzkur 

OjIIj Jli ij. (^) l £4 ^ (j 

wahai kepada dia ke- seorang seorangyang adalah sungguh Ibrahim Kitab di 

Bapakku bapaknya berkata tika 41 nabi sangat benar dia dalam 

fil kitabi ibrahim innahG kana shiddiqan nabiyya (41) ldz qala li-abihi ya-abati 





ci'e 0 £1 20 p -3 £ p, 

wahai sesuatu/ dari ia men- dan ia me- dan ia men- ti- sesu- kalian me- me- 

Bapakku 42 sedikitpun kamu cukupi tidak lihat tidak dengar dak atu nyembah ngapa 
lima ta'budu ma la yasma'u wala yubshiru wala yughni 'anka syai-a (42) Ya-abati 



iLj Axjb\ ciAjL U 



J3 <3). 



jalan aku akan maka ikut- datang ke- tidak apa ilmu penge- dari/seba- telah datang sung- sungguh 
tunjuki kamu lah aku pada kamu yang tahuan gian kepadaku guh aku 

inni qad ja-ani minal 'ilmi ma lam ya k tika fattabi'ni ahdika shirathan 



& -Jdi\ u ■£> "i 

kepada Yang ada- setan sesung- setan kamu me- ja- wahai 

Maha Pemurah lah guhnya nyembah ngan Bapakku 

sawiyya (43) Ya-abati la ta'budisy syaithan innasy syaithana kana lirrahmani 



sama/ 

lurus 



'\'*'l 9 '\ >• i 

Yang Maha dari azab akan menim- bah- aku takut/ sungguh wahai 

Pemurah pa kamu wa khawatir aku bapakku 

'ashiyya (44) Ya-abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabum minar rahmani 



44 



durhaka 



<5^8— i' CT oO' 




js 0 


OJ 


Cr 


riu 


oj$oi 


Tuhan- dari kamu 


apakah 


ia ber- 


pemimpin/ 




bagi 


maka adalah 


ku 


benci 


kata 45 


kawan 




setan 


kamu/menjadi 


fatakuna lisy-syaithani waliyya (45) Qala araghibun anta 'an alihati 








ju (J) 


>> » , ^ 






y 

i 


0 




dia waktu 


dan tinggal- 


sungguh aku akan 


kamu 


tidak 


sungguh 


wahai 


berkata 46 yang lama 


kan aku 


merajam kamu 


berhenti 




jika 


Ibrahim 



ya-ibrahim la-il lam tantahi la-arjumannaka wahjurni maliyya (46) Qala 



i» hSt ip cU JijcOC pc 

sangat kepa- adalah sungguh Tuhan- untuk aku akan mo- atas semoga ke- 

47 baik daku Dia ku kamu hon ampunan kamu selamatan 

salamun 'alaika sa-astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya (47) 






mudah- kepada dan aku ber- Alloh selain dari kalian 

mudahan Tuhanku seru/berdoa seru 

Wa-a'tazilukum wama tad'una min dunil lahi wa-ad'u rabbi 'asa 



dan apa dan aku akan me- 

yang nyingkir dari kalian 



< >>>>/ 






(J) 








& 




mereka 


dan apa 


dia menyingkir 


maka 


celaka/ 


Tu- 


dengan 


adalah 


bahwa 


sembah 


yang 


dari mereka 


tatkala 48 


kecewa 


hanku 


doaku 


aku 


tidak 



alla akuna bidu' a-i rabbi syaqiyya (48) Falamma' tazalahum wama ya'buduna 

e l" < sr-" »> * 



nabi 



lshaq 



Kami dan dan 

49 jadikan masing-2 Ya'qub 

min dunil lahi wahabna lahu is-haqa waya'qub wakullan ja'alna nabiyya (49) 



kepa- Kami anu- Alloh selain dari 
danya gerahkan 



iLjL 
•• ✓ 


<3-L» 


50. 




/V/ / 




» o> 

ot 


£ 




Sangat 


benar/ 


lisan/bu- 


bagi 


dan Kami 


rahmat 


dari 


kepada 


dan Kami a- 


tinggi 


baik 


ah tutur 


mereka 


jadikan 


Kami 




mereka 


nugerahkan 



50 

Wawahabna lahum mir rahmatina waja'alna lahum lisana shidqin 'aliyya (50) 



& -}jij 02 jf Sij 5^ ^0 j fi\j 

seorang seorang dan ada- bersih/ adalah sesung- Musa Kitab di dan 

51 nabi rasul lah dia pilihan guhnya dia dalam ingatlah 

Wadzkurfil kitabi musa innahu kana mukhlashaw wakana rasulan nabiyya (51) 



42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; 
"Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah 
sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan 
tidak dapat menolong kamu sedikitpun? 

43. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang 
kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak 
datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku 
akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. 

44. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah 
syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada 
Tuhan Yang Maha Pemurah. 

45. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir 
bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang 
Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi 
syaitan". 

46. Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada 
tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak 
berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan 
tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". 

47. Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan 

dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan 
ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia 
sangat baik kepadaku. 

48. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan 
dari apa yang kamu seru selain Alloh, dan aku 
akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan 
aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada 
Tuhanku". 

49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri 
dari mereka dan dari apa yang mereka sembah 
selain Alloh, Kami anugerahkan kepadanya lshaq, 
dan Ya'qub. Dan masing-masing Kami angkat 
menjadi nabi. 

50. Dan Kami anugerahkan kepada mereka 

sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan 
mereka buah tuturyang baik lagi tinggi. 

51. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada 
mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quran) 
ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih 
dan seorang rasul dan seorang nabi. 





52. Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah 

kanan gunung Thur dan Kami telah 

mendekatkannya kepada Kami di waktu dia 
munajat (kepada Kami). 

53. Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya 
sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun 
menjadi seorang nabi. 

54. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada 
mereka) kisah lsma'il (yang tersebut) di dalam Al 
Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang 
benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan 
seorang nabi. 

55. Dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan 
menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang 
diridai di sisi Tuhannya. 

56. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada 
mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al 
Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang 
sangat benar dan seorang nabi. 

57. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat 
yang tinggi. 

58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah 
diberi nikmat oleh Alloh, yaitu para nabi dari 
keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami 
angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim 
dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami 
beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila 
dibacakan ayat-ayat Alloh Yang Maha Pemurah 
kepada mereka, maka mereka menyungkur 
dengan bersujud dan menangis. ] 

59. 0 Maka datanglah sesudah mereka, 
pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat 
dan memperturutkan hawa nafsunya, maka 
mereka kelakakan menemui kesesatan, 

60. kecuali orang yang bertobat, beriman dan 
beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga 
dan mereka tidak dianiaya (atau dirugikan) 
sedikitpun, 

61. yaitu surga 'Adn yang telah dijanjikan oleh 
Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba- 
hamba-Nya, sekalipun (surga itu) tidak nampak. 
Sesungguhnya janji Alloh itu pasti akan ditepati. 



Ut 



2 









dari kepa- danKamitelah munajat/ dan Kami te- sebelah Gunung sisi/ dari danKamitelah 

danya mengaruniakan 52 dialog lah dekatkan kanan Thur pinggir memanggilnya 

Wanadainahu min janibith thuril aimani waqarrabnahu najiyya (52) Wawahabna lahu mir 



3^ r 4 


30! 


j 


%\j <3 


. & > 

) U 


OJj-* 


>> > 

aU 




ada- sungguh 


Isma' il 


Kitab di 


dan 


seorang 


Harun 


sauda- 


rahmat 


lah dia 




dalam 


ingatlah 53 


nabi 




ranya 


Kami 


rahmatina akhahu haruna nabiyya (53) Wadzkurfil kitabi isma'il innahu kana 






03 il 


01 


t 

jA\j jbj 1 


0 U 


jj^j 


56 


j0\ 




dengan/ 


keluar- 


me- dan ada- 


seorang 


seorang 


dan ada- 


janji 


benar 


untuk salat 


ganya 


nyuruh lah dia 


54 nabi 


rasul 


lah dia 







shadiqal wa'di wakana rasulan nabiyya (54) Wakana ya muru ahlahu bish-shalati 







j 


% 


0 103 


- > 

J 




56 


Idris 


Kitab 


di 


dan 


seorang 


Tuhan- 


di sisi 


dan ada- 


dan 






dalam 


ingatlah 


55 yangdiridai 


nya 




lah dia 


zakat 



wazzakati wakana inda rabbihi mardhiyya (55) Wadzkurfil kitabi idris 



orang-2 mereka yang tempat/ dan Kami telah 

yang itulah 57 tinggi martabat mengangkatnya 56 

innahu kana shiddiqan nabiyya (56) Warafa'nahu makanan 'aliyya (57) Ula-ikal ladzina 



LJj 




& 4jl, 


seorang 

nabi 


sangat 

benar 


ada- sungguh 
lah dia 



gy ui^s- y* ot ptz c ' ^ 

Nuh ber- Kami dan dari Adam ketu- dari para nabi dari atas Alloh telah mem- 

sama bawa orang-2 runan mereka beri nikmat 

an'amal lahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wamimman hamalna ma'a nuhiw 

\h\, \^jZ^\j LoJJb iytj 

atas diba- tatkala/ dan Kami Kami telah dan dari dan Ibrahim ketu- dan 

mereka cakan apabila telah pilih tunjuki orang-2 Israil runan dari 

wamin dzurriyyati ibrahima wa-isra-ila wamimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim 






■>/ 






t S3j \£~ yQ\ 



sesudah dari maka dan me- bersujud mereka yang Maha 

mereka mengganti 58 nangis tersungkur Pemurah 

ayatur rahmani kharru sujjadaw wabukiyya (58) Fakhalafa mim ba'dihim 



> > ’ 



ayat- 

ayat 



30 : 103 03 31 101 

kesesatan/ mereka maka syahwat/ dan mereka salat mereka 

kebinasaan menemui bakal hawa nafsu mengikuti menyia-2 kan 

khalfun adha'ush shalata wattaba'usy-syahawati fasaufa yalqauna ghayya 



pengganti 



2ii 


>»>> ■>/ 
j 


0/3 




S*J 


o*J 




> > * 


foV 


surga mereka 

akan masuk 
(59) llla man taba wa- 


maka me- kebajikan/ dan dan ber- 

reka itu saleh berbuat beriman tobat 

-amana wa'amila shalihan fa-ula-ika yadkhulunal jannata 


orang ke- 

yang cuali 


59 


0 


00' 


JS>J 


OJ£> . 


^ * 


0 




3jil£ 


% 


hamba-2- 

Nya 


Maha 

Pemurah 


berjanji yang 


'Adn 


surga 


60 


sesuatu/ 
sedikit pun 


mereka 

dianiaya 


dan 

tidak 



wala yuzhlamuna syai-a (60) Jannati 'adninil lati wa'adar rahmanu 'ibadahu 

tll 3i 0 0 303 v 0 <>% 3^ <& 

selamat/ kecu- perkata- di da- mereka ti- akan janji- ada- sungguh dengan 

sejahtera ali an sia-2 lamnya mendengar dak 61 datang Nya lah Dia yanggaib 

bilghaib innahu kana wa'duhu ma k tiyya (61) La yasma'una fiha laghwan illa salama 



■» 

Ot 


> > 


& 




Si (Jj) 


\JJuj 








dari 


diwaris- 


yang 


surga 


itulah 


dan 


pagi di da- 


rezeki 


dan bagi 




kan 






62 


petang 


lamnya 


mereka 


mereka 



walahum rizquhum fiha bukrataw wa'asyiyya (62) Tilkal jannatul lati nuritsu min 





£ 


4J 


A 




J JrCo 


Uj 


— ^ 






li jLc' 
✓ • ^ 


di an- 


apa 


bagi- Tuhan- 


dengan 


ke- 


kami me- 


dan 


ber- 


adalah 


siapa 


hamba 


tara 


yang 


mu mu 


perintah 


cuali 


nurunkan 


tidaklah 63 


takwa 


dia 


yang 


Kami 



ibadina man kana taqiyya (63) Wama natanazzalu illa bi-amri rabbika lahu ma baina 



E * < 


' K i' 

JX>j 


sr 


£j 


<43 




GL 


£j 




lupa 


Tuhan- 


ada 


dan 


itu 


antara dan apa 


sebelum 


dan apa 


tangan 


64 


mu 


tidaklah 






yang 


kami 


yang 


kami 



aidina wama khalfana wama baina dzalik wama kana rabbuka nasiyya (64) 



*sa 

• // 






L 45 


£j 


ofji\j 


oJUlSl 


> / 
<*> 

s-o 


untuk me- 
nyembah-Nya 


dan te- 
guhlah 


maka beribadah- 
lah padanya 


di antara 
keduanya 


dan apa 
yang 


dan 

bumi 


langit 


Tuhan 



Rabbus samawati wal-ardhi wama bainahuma fa'bud-hu wash-thabir li' ibadatihi 





vL £ 




\i\j -£i\ 


4&J 


W LU ... 




j£s 




sungguh 


aku te- apa- 


apa- manusia 


dan akan 


yang me- 


bagi- 


engkau me- 


apa- 


bakal 


lah mati bila 


kah 


berkata 


65 nyamai-Nya 


Nya 


ngetahui 


kah 



hal ta'lamu lahu samiyya (65) Wayaqulul insanu a-idza ma mittu lasaufa 









dahulu 



manusia 






Kami telah bahwa sung- manusia ingat/ 

ciptakan dia guh Kami berpikir t 

ukhraju hayya (66) Awala yadzkurul insanu anna khalaqnahu minqablu 



&& © c 



l J' 

apakah 



>-> 




kemu- 


dan setan- 


dian 


setan 



sungguh Kami akan 
kumpulkan mereka 



maka demi 







> ^» > 
GT' 




hidup 


aku dike- 


66 




luarkan 




> / 

4 


ij 


sesuatu/ 


ada 


dan 


sama sekali ia 


tidak 



walam yaku syai-a (67) Fawarabbika lanahsyurannahum wasy-syayathina tsumma 




S 


9 

& 




/> 

Y (^) 


b. 






» > * ^ >>-r 


tiap- 


dari 


sungguh akan 


kemu- 


berlutut 


Jahanam 


seke- 


sungguh Kami akan 


tiap 




kami tarik 


dian 68 






liling 


datangkan mereka 


lanuhdhirannahum haula jahannama jitsiyya (68) 


Tsumma lananzi'anna min kulli 





ju)L p*\ 




















pada orang-2 lebih me- sungguh kemu- durhaka Yang Maha atas/ sangat/ siapa anta- golongan 

yang ngetahui Kami dian 69 Pemurah kepada paling ra mereka 

syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya (69) Tsumma lanahnu a'lamu billadzina 



& 




£ . * / 

LaojJ 


i\ 




Ks 


0 




«2$ 


Tuhan atas/ 


adalah 


menda- 


melain- 


dari 


dan 


masuk 


dengan- 


lebih 


kalian bagi 




tanginya 


kan 


kalian 


tidak 


70 (dibakar) 


nya 


patut 


hum aula biha shiliyya (70) Wa-im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika 







»> 

r* 

me- 

reka 





jjij 


0 


** X 


^ /> 


r 


(Vp \Ual<o 




orang-orang 


dan Kami 


bertakwa 


orang-2 


Kami akan 


kemu- 


yang telah 


ke- 


yang zalim 


membiarkan 




yang 


menyelamatkan 


dian 


71 diputuskan 


pastian 



hatmam maqdhiyya (71) Tsumma nunajjil ladzinat taqaw wanadzaruzh zhalimina 



62. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak 
berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam 
(selamat sejahtera). Bagi mereka, rezekinya di 
surga itu tiap-tiap pagi dan petang. 

63. Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada 
hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa. 

64. Dan tidaklah kami (yakni malaikat Jibril) turun, 
kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan- 
Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa 
yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di 
antara hadapan dan belakang kita tersebut, dan 
tidaklah Tuhanmu lupa. 

65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan 
apa-apa yang ada di antara keduanya, maka 
sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam 
beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui 
adakah sesuatu yang sama dengan Dia? 

66. Dan berkata manusia: "Betulkah apabila aku 
telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan 
dibangkitkan menjadi hidup kembali?" 

67. Dan tidak ingatkah manusia itu bahwa 
sesungguhnya Kami telah menciptakan dia dahulu, 
sedang dia tidak ada sama sekali? 

68. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami 
bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian 
akan Kami datangkan mereka ke sekeliling 
Jahanam dengan berlutut. 

69. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap 
golongan, siapa di antara mereka yang sangat 
durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. 

70. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui 
orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke 
dalam neraka. 

71. Dan tidak ada seorangpun dari kamu, 
melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi 
Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah 
ditetapkan. 





72. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang- 
orang yang bertakwa dan membiarkan orang- 
orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan 
berlutut. 

73. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat- 
ayat Kami yang terang (maksudnya), niscaya 
orang-orang yang kafir berkata kepada orang- 
orang yang beriman: "Manakah di antara dua 
golongan (yakni golongan orang kafir dan golongan 
mukmin/beriman) yang lebih baik tempat 
tinggalnya dan lebih indah tempat 
pertemuan(nya)?" 

74. Berapa banyak umat yang telah Kami 
binasakan sebelum mereka, sedang mereka 
adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih 
sedap di pandang mata. 

75. Katakanlah: "Barang siapa yang berada di 
dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha 
Pemurah memperpanjang tempo baginya; 
sehingga apabila mereka telah melihat apa yang 
diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, 
maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih 
jelek kedudukannya dan lebih lemah bala 
tentaranya". 

76. Dan Alloh akan menambah petunjuk kepada 
mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal- 
amal saleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu 
(sebagai) pahala dan kesudahan yang lebih baik. 

77. Maka apakah kamu telah melihat orang yang 
kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: 
"Pasti aku akan diberi harta dan anak". 

78. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah 
membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha 
Pemurah?, 

79. sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang 
ia katakan, dan benar-benar Kami akan 
memperpanjang azab untuknya, 

80. dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan 
itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan 
seorang diri. 



2ji jis oJi il£_y jS 



kafir orang-2 ber- 


jelas/ 


ayat-ayat 


atas 


diba- dan 




berlutut 


di da- 


yang kata 


terang 


Kami 


mereka 


cakan apabila 


72 




lamnya 


fiha jitsiyya (72) Wa-idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalal ladzina kafaru 






(J) 


> ^ 








> ^ 


\yj»\ 


Sii 


dan bera- tempat 


dan lebih 


kedu- 


lebih 


dua go- 


yang 


mereka 


pada orang- 


pa banyak 73 pertemuan 


bagus 


dukan 


baik 


longan 


mana 


beriman 


orang yang 



lilladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqamaw wa-ahsanu nadiyya (73) Wakam 

c^* ■c *> . 

<J* Js u<-jj uUi o_p 

barang kata- dan pan- pera- lebih me- umat dari sebelum telah Kami 

siapa kanlah 74 dang mata botan bagus reka mereka binasakan 

ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu atsatsaw wari k ya (74) Qul man 



Sjj^i £ \j\j \l\ 'jJ}\ 3 illl' 4 

mereka apa mereka apa- sehing- pan- Maha kepa- maka akan kesesatan da- adalah 

diancamkan yang melihat bila ga jang Pemurah danya panjangkan lam 

kana fidh dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda hatta idza ra-au ma yu'aduna 



IS& 




/> 


> / 

o 4 




^lill 


tij 


LuJl 


t\ 


tempat/ 


lebih 


dia 


siapa 


maka mereka a- 


hari 


maupun 


azab 


baik 


kedudukan 


jelek 




yang 


kan mengetahui 


kiamat 






berupa 



immal 'adzaba wa-immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makanaw 



& _ 




<^}J\ 


iii 


>> 


0 




petunjuk 


mereka men- 
dapat petunjuk 


orang-2 

yang 


Alloh 


dan akan 
menambah 


75 


bala 

tentara 



wa-adh'afu junda (75) Wayazidul lahul ladzinah tadau huda 





yj>~j 


l\y 


d&j 


JCJJ 






kesu- 

dahan 


dan le- 
bih baik 


pahala 


Tuhan 

kamu 


di 

sisi 


lebih 

baik 


amal-amal 

saleh 



dan lebih 
lemah 



- V 

dan yang 
kekal 



wal baqiyatush shalihatu khairun 'inda rabbika tsawabaw wakhairum maradda (76) 



<t\: 




ttj 




Lii 


Oj \^\ 


harta 


sungguh aku 


dan ia 


kepada ayat- kafir 


orang 


apakah maka ka- 




akan diberi 


berkata 


ayat Kami 


yang 


lian telah melihat 



Afara-aital ladzi kafara bi-ayatina waqala la-utayanna malaw wawalada 



< 








S 9 


j&\ 






( 


tidak 




perjanjian 


Maha 


di sisi 


ia meng- 


atau 


yang 


ai 


sekali-kali 


78 




Pemurah 




ambil 




gaib 


i 


(77) Ath-thala' al ghaiba amit takhadza 'indar rahmani 'ahda (78) 


Kalla 






<> 


(v^ 


) Iju 


> 


m a' 


4>" 

JLajj 


> >> x 

J j*t 


U 


dan Kami akan 




panjang/ 


azab 


dari bagi- 


dan Kami 


i akan 


mereka 


apa 


mewarisinya 


79 


lama 




nya 


memperpanjang 


katakan 


yang 



melihat 77 



sanaktubu ma yaqulu wanamuddu lahu minal 'adzabi madda (79) Wanaritsuhu 





Ll ■ 


>> 9 

^LOJ^ Cj* 


i » ^ / 

\jJ^\j 


(^) l^i 




> >^ 
Jji 


£ 


tuhan- 


Alloh 


selain dari 


dan mereka 


seorang 


dan ia akan da- 


ia ka- 


apa 


tuhan 






mengambil 


80 diri 


tang kepada Kami 


takan 


yang 



ma yaqulu waya tina farda (80) Wattakhadzu min dunil lahi alihatal 






'oj£o % 0 f>e 

dan adalah dengan periba- kelak mereka tidakse- kemuliaan/ bagi supaya dia 

mereka datan mereka mengingkari kali-kali 81 pelindung mereka menjadi 

liyakunu lahum 'izza (81) Kalla sayakfuruna bubadatihim wayakununa 

/ inLllll S J $ \ (J) Ml? ^ 

orang-2 atas setan-setan telah bahwa sung- kau tidak- lawan/ atas 

kafir mengirim guh Kami lihat kah 82 musuh mereka 

'alaihim dhidda (82) Alam tara anna arsalnasy syayathina 'alal kafirina 





> 




& 's 




// 








A-jo 


LS} 


rJ 






w J' 




perhi- bagi 


Kami 


sungguh 


atas 


kalian ter- 


maka ja- 


gang- 


menggang- 


tungan mereka 


hitung 


hanyalah 


mereka 


gesa-gesa 


nganlah 


83 guan 


gu mereka 



ta-uzzuhum azza (83) Fala ta jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda (84) 



(JjJj (*jj) 'Jsj UOLlJ' 



> >< 









orang-orang dan Kami akan kafilah Maha ke- orang-2yang Kami pada 

yang berdosa menggiring 85 terhormat Pemurah pada bertakwa kumpulkan hari 
Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda (85) Wanasuqul mujrimina 



X* %\ j VI iailli 'o^i \ 









jl 



di meng- orang ke- syafaat mereka me- ti- keadaan neraka ke 

sisi ambil yang cuali miliki/memberi dak 86 dahaga Jahanam 

ila jahannama wirda (86) La yamlikunasy syafa'ata illa manit takhadza 'indar 



/**S Vt / ' '\'S, . /*\ W 

jLij (**) lyL^j (**) 'JL$-C- 



sesung- anak Yang Maha telah dan mereka 

guhnya 88 Pemurah mengambil berkata 87 

rahmani 'ahda (87) Waqalut takhadzar rahmanu walada (88) Laqad 



perjanjian Maha 

Pemurah 



>» 


C>jSajC± 


t y > ' \\ 


> / / 


© j$i 


\1 lL 


*>* 
- c 


darinya 


pecah 


langit 


hampir- 

hampir 


sangat besar/ 
89 luarbiasa 


sesu- 

atu 


kalian telah 
datangkan 



ji tum syai-an idda (89) Takadus samawatu yatafath-tharna minhu 

anak bagi Yang mereka karena runtuh gunung- dan ter- 

Maha Pemurah dakwakan 90 gunung sungkur 

watansyaqqul ardhu watakhirrul jibalu hadda (90) An da'au lirrahmani walada 

(j O 4 J^= ol Dj o' ^ 

di orang setiap tidak anak Dia meng- untuk bagiYangM; 

92 ambil ha Pemurah 

(91) Wama yambaghi lirrahmani ay yattakhidza walada (92) In kullu man fis 



> x r 
O^' 




bumi 




dan 






belah 




Cj 




layak/ 


dan 




patut 


tidak 


91 



Dia telah menen- sesung- mengabdi Maha dia da- kecu- dan 

tukan mereka guhnya 93 Pemurah tang ali bumi 

samawati wal-ardhi illa atir rahmani 'abda (93) Laqad ahshahum 



j 



langit 



e / *< - ' > -T. ^ " 

A.<v _^i2 3 ' A— j' ISj P 

seorang kiamat pada datang dan setiap/ perhi- dan Dia telah 

95 diri hari kepada-Nya semua mereka 94 tungan hitung mereka 

wa'addahum 'adda (94) Wakulluhum atihi yaumal qiyamati farda (95) 



81. Dan mereka telah mengambil sembahan- 
sembahan selain Alloh, agar sembahan-sembahan 
itu menjadi pelindung bagi mereka, 

82. sekali-kali tidak. Kelak sembahan-sembahan itu 
akan mengingkari penyembahan (pengikut- 
pengikutnya) terhadapnya, dan sembahan- 
sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. 

83. Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah 
mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang 
kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat 
dengan sungguh-sungguh?, 

84. maka janganlah kamu tergesa-gesa 

memintakan siksa terhadap mereka, karena 

sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya 
(hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan 
yang teliti. 

85. (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan 
orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah sebagai kafilah yang terhormat, 

86. dan Kami akan menghalau orang-orang yang 

durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan 

dahaga. 

87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat 

kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di 
sisi Tuhan Yang Maha Pemurah. 

88. Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha 
Pemurah mengambil (atau mempunyai) anak". 

89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan 

sesuatu perkara yang sangat mungkar, 

90. hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, 
dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, 

91. karena mereka mendakwakan Alloh Yang 
Maha Pemurah mempunyai anak. 

92. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha 
Pemurah mengambil (atau mempunyai) anak. 

93. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, 
kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah selaku seorang hamba. 

94. Sesungguhnya Alloh telah menentukan jumlah 
mereka dan menghitung mereka dengan hitungan 
yang teliti. 

95. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada 
Alloh pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. 





96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, kelak Alloh Yang Maha Pemurah 
akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati 
mereka. 

97. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al 
Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat 
memberi kabar gembira dengan Al Quran itu 
kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar 
kamu memberi peringatan dengan Al Quran itu 
kepada kaum yang membangkang. 

98. Dan berapa banyak telah Kami binasakan 

umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu 

melihat seorangpun dari mereka atau kamu 
dengar suara mereka yang samar-samar? 




bagi me- akan men- kebajikan/ dan menger- mereka orang-orang sesung- 

reka jadikan saleh jakan/beramal beriman yang guhnya 

Innal ladzina amanu wa'amilush shalihati sayaj'alu lahumur 




dengan- agar kamu beri dengan lisan/ Kami memu- maka sesung- rasa kasih Maha 

nya kabargembira bahasa kamu dahkannya guhnya hanyalah 96 sayang Pemurah 
rahmanu wudda (96) Fa-innama yassarnahu bilisanika litubasy-syira bihil 




sebelum telah Kami dan berapa 
mereka binasakan banyak 97 
muttaqina watundzira bihi qaumal ludda (97) 



mem- kaum dengan- dan kamu mem- 

bantah nya beri peringatan 

Wakam ahlakna qablahum 



orang-orang 
yang bertakwa 



© 


J' 


/ / 






> > 
Cr^ 




& > / 


9 ^ 

ot 


suara 


bagi kalian atau 


sese- 


dari 


dari antara 


kalian 


apa- 


umat- 


dari 


98 lirih 


mereka mendengar 


orang 




mereka 


merasa 


kah 


umat 




min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin au tasma' 


u lahum rikza (98) 














